










SAATNYA 
PEMILIHAN FINAL! 






DENGAN N 
SIAPAKAH IA AKAN 
BERPASANGAN?! / 


BELAKANGAN INI 
ADA PROGRAM 
SEMACAM INI? 


AKU JADI DIA, 
AKU BAKAL MILIH 
COWOK PENDEK 
TAPI BAIK HATI, 



















A, AKU...?! 
KENAPA 
MEMANGNYA? 






DARI TADI 
GLISRAK GUSRUK, 

NGGAK BISA DIAM 
RENTAR SAJA?! 















KENAPA KAMU 
HARUS ADA DI RUMAH 
DI HARI AKU INGIN 
ISTIRAHAT TENANG 
SEPERTI INI?! 


JADI MENURUTMU 
BEGITU?! y 
KAMU YANG KELUAR! 
SIAPA SURUH : 
ISTIRAHAT DI HARI Gu 
YANG SALAH! NÑ В 















KATANYA 
KAK NOAH HARI INI 
JALAN-JALAN BER- 
SAMA KELUARGA- 
NYA... 





SEPERTINYA BEGITU... 
JADI INI ALASAN 
KENAPA AKHIR PEKAN 
KAMU DIAM DI 
RUMAH AJA? 









TENTU SAJA. 
KALAU CUMA DI RUMAH, 
MAKIN MURUNG LAH 
JADINYA. 






ΚΑΙ ΑΗ GITU 
KAMU DIAM SAJA YA 
DI RUMAH- 


AKU HARUS KELUAR 
SAMA NOAH-... 






BUKANNYA DIA 
NGGAK BISA 
HARI INI? 


4 
BETUL-BETUL 
NGGAK BISA 
FOKUS~ 





KALAU BEGITU, 
BOBAE SAJA- 














BOBAE KAN... 
DIA KAN SEKARANG...!! 





KENAPA SIH 
HARI INI KAMU 
BEGINI?! 





AKU 
MENGINJAK 





“SERBA SALAH 





Penulis – Soo Ohsu 
Ilustrator - Hongki 
Staf - Judo, Jonggu 





PERASAANKU? 


AKU SUDAH 
MENYATAKAN 
PERASAANKU. 


TAPI 
TENTU SAJA 
DITOLAK. 





MESKI BEGITU, KARENA MASIH ADA 


AFEKSI YANG TERTINGGAL, 
AKU TAK BISA MENINGGALKANNYA DAN 
TERUS MELAYANG-LAYANG DI SEKITARNYA. 





MELELAHKAN SEKALI BUKAN, 
UNTUK ANAK YANG HATINYA RAPUH? 





AKU PUN INGIN 
MENYIASATI 
KENCAN BUTA INI. 


AKU INGIN BER- 
SAMANYA SAMBIL 
MENYEMBUNYIKAN 

PERASAAN INI. 





TAPI 
KARENA ITU KAU, 
KUPIKIR KAU AKAN 


MENGERTI... 










TERNYATA BENAR 
YANG KULIHAT. 
AKU PUN ADA DI 

PIHAK YANG SAMA. 






MESKI AKU TIDAK PERNAH 
MERASA TERINTIMIDASI ATALI MALU 
DENGAN TINGGI BADANKU 
YANG HANYA 163 CM, 





Ss 


SEANDAINYA AKU LEBIH TINGGI SEDIKIT SAJA- 





BU, BUKAN 
KARENA ITU 
ALASANNYA! 


KARENA OHSU 
SEBENARNYA SUKA 
SAMA SESEORANG 

SEJAK LAMA. 


OH... 
PASTI ORANG 
YANG KULIHAT 

WAKTU ITU... 








KALAU BEGITU, 
AKU MEMANG TAK 
BISA BERSANDING 

DENGANNYA, 





ADA HAL YANG 
BELUM KUKATAKAN 
PADAMU... 


ORANG YANG 
KUCERITAKAN PADAMU... 
SAMA DENGAN ORANG 
YANG DISUKAI OHSU... 








BERSAMBUNG... 


